


EPISODE 162 
NARI KI, SANG AKTRIS (1) 





TAPI AKU BOLEH 
MINTA TOLONG 
NGGAK? 


MINTA 
TOLONG 













МА, ΚΑΙΤΙΝΙ AKU DAPAT 


KERJA SAMBILAN JADI ТАР! GARA-GARA 
FIGURAN DI DRAMA. SAKIT AKU NGGAK 
PERANKU JADI PEMBANTU BISA PERGI, KAMU 
YANG DIPERLAKUKAN BOLEH GANTIKAN 
KEJAM OLEH MAJIKAN- AKU TIDAK? 





NYA YANG JAHAT. 








BAYARANNYA 90 
RIBU WON SEHARI, 
LUMAYAN JUGA 
KAN BUAT 
KAMU. 















NGGAK APA-APA, 
PERANMU TINGGAL 
MENARUH SENDOK DI 
MEJA MAKAN YANG 
UDAH DISIAPKAN 
STAFF-NYA. 









Фе. 





TOLONG, 
YA? 















LALU KAMU TINGGAL 
PAKAI BAJUMU YANG 
PALING LUSUH. 
KAMU TIDAK PERLU 
MENYIAPKAN APA-APA 
LAGI KARENA INI 
PERAN KECIL. 













ΝΑ, KARENA KITA 
TEMAN AKU MINTA 
BIAYA RUJUKAN 
50 RIBU WON 





MIC-NYA 
ARAHKAN 
KE SINI 
SEDIKIT-I 








PADAHAL 


AH, PERAN SYUTING 
PEMBANTU- SEBENTAR LAGI 





A APA INI?! E 
SILAU SEKALI...!! 








НЕ, СОВА 
PINJAM BAJU 
DARI DRAMA 

SEBELAH! 
















EH? TAPIITU DRAMA 
BERDARAH TENTANG 
PERANG TANGGAL 
25 JUNI KAN...? 





ΝΑ, ТАНИ! 
SOALNYA KALAU 
NGGAK BEGITU DIA 
NANTI TERLALU 
BERCAHAYA! 














BERITAHU 
SUTRADARA 
PERSIAPANNYA 
UDAH SELESAL 





FUH, KALAU 
BAJUNYA BEGINI 
SEPERTINYA 
MASIH BISA. 









NAH, SCENE KALI 
INI ADALAH SAAT 
NYONYA KEJAM 
MEMARAHI SI 
PEMBANTU! 


READY, ACTION-! 























^ £d f 
B = 


= 








... SIAL АРА BOLEH 
BUAT! KARENA TIDAK 
ADA WAKTU KITA SKIP 


SCENE INI, 
> 
/ Po 
| 


LANJUT DULU 
KE SCENE 
BERIKUTNYA! 





WAH WAH, NYONYA 














KALAU HIDUP MEWAH 
DAN TERHORMAT PASTI 
BUKANKAH ORANG 
BILANG TANGAN ITU TANGANNYA HALUS, 
MENCERITAKAN 
TENTANG KEHIDUPAN 
PEMILIKNYA? 














PANGGIL 
KIM TEHI! 











